(http://mitalom.com) 


<JC-Loj 24 .U* A- ^ 30 ” 4 ni-jl£-dlij 

AliS ^LoIjlx t» jj jlS jlj jJ fijj. (_£ jl lj 

fa.windsorbrokersiran.com/promotions/cfds 


A (http://mitalom.com) / Artikel (http://mitalom.com/category/artikel/) 

Mengenal Jenis-jenis DURIAN UNGGUL 
Asli Indonesia 

Posted on August 10,2016 (http://mitalom.com/mengenal-jenis-jenis-durian-unggul-asli-indonesia/) by 
azzamy (http://mitalom.com/author/azzamy/) 


Inilah $50 Anda - Coba bonus FBS $50 sekarang 

Penarikan profit kapan saja serta persyaratan yang jelas dan mudah fbs.id 



Jenis-jenis DURIAN UNGGUL di Indonesia 


TULISAN TERBARU 


Artikel - Durian ( Durio zibethinus) 
merupakan tumbuhan daerah tropis asli Asia 
Tenggara dengan nama buah yang sama, 
yaitu buah durian. Di Indonesia terdapat 
puluhan jenis varietas durian yang tersebar 
dihampir seluruh wilayah. Indonesia adalah 
salah satu negara yang memiliki ragam 
varietas durian terbanyak didunia. Pusat 
keanekaragaman durian adalah Pulau 
Kalimantan, jenis varietas durian terbanyak 
ada di sana. Di wilayah lain seperti Pulau 
Sumatera, Pulau Jawa dan tempat-tempat 
lain juga terdapat berbagai jenis durian, 
tetapi tidak semelimpah di Pulau 
Kalimantan. Namun sayangnya Indonesia 
masih kalah dengan Thailand yang 
merupakan negara pengekspor durian 
terbanyak di dunia. Di Indonesia terdapat sekitar 20 species anggota Durio{ dari hampir 30-an 
jenis), sembilan diantaranya bisa dimakan. Lembaga penelitian di Indonesia, Malaysia, dan 
Thailand telah merilis berbagai kultivar durian unggul. Selain itu terdapat pula ras-ras lokal 
yang dikenal baik namun belum mengalami tahap seleksi untuk meningkatkan kualitasnya. 

Buah durian berbentuk bulat hingga lonjong, seluruh permukaan kulit buahnya dipenuhi duri- 
duri besar dan tajam. Nama durian mengacu pada kulit buahnya yang dipenuhi dengan duri. 
Ciri khas buah durian selain kulitnya yang berduri adalah aromanya yang khas tajam dan 
menyengat. Daging buah durian berasa manis dan kadang-kadang agak pahit. Di Indonesia 
terdapat berbagai nama lokal buah durian, misalnya masyarakat Pulau Seram menyebut buah 
durian dengan nama ruten, sedangkan masyarakat Ambon dan Kepulauan Lease menyebut 
durian dengan nama Doriang. Di Jawa dan Sumatera dikenal dengan nama duren, dalam 
bahasa Sunda disebut kadu, orang Manado menyebutnya duriang dan orang Toraja menyebut 
durian dengan nama duliang. 



ACCORHOTELS.COm 



(http://mitalom.com/wp- 

content/uploads/2016/08/Gambar-Durian- 

Unggul-Asli-lndonesia.jpg) 


Buah durian (Foto: sindonews.com) 


Cara Mudah Membuat 
KOMPOSTER (Alat Pembuat 
Kompos) Sederhana 
Menggunakan Ember 
(http://mitalom.com/cara-mudah-membuat- 
komposter-alat-pembuat-kompos- 
sederhana-menggunakan-ember/) 

7 Resep Membuat Insektisida 
Alami untuk Hama Padi (Hama 
Wereng) 

(http://mitalom.com/7-resep-membuat- 

insektisida-alami-untuk-hama-padi-hama- 

wereng/) 

Cara Pembenihan IKAN 
GURAME (Tahap Pemeliharaan 
Larva dan Pendederan I, II dan 
III) (http://mitalom.com/cara- 
pembenihan-ikan-gurame-tahap- 
pemeliharaan-larva-dan-pendederan-i-ii- 
dan-iii/) 





l 


i n a Mengenal 7 Varietas PADI 
DARAT Unggul (Padi Gogo 
Lahan Kering), Potensi Hasil 
dan Keunggulannya 
(http://mitalom.com/mengenal-7-varietas- 
padi-darat-unggul-padi-gogo-lahan-kering- 
potensi-hasil-dan-keunggulannya/) 

! Cara Pembenihan dan 
\ Penetasan Telur IKAN 
j GURAMI (Tahap Pemijahan dan 
' Penetasan) 
(http://mitalom.com/cara-pembenihan-dan- 
penetasan-telur-ikan-gurami-tahap- 
pemijahan-dan-penetasan/) 



TULISAN POPULER 


.^^'Athttpy/mitalom.comAM-khasiat- 

’J^WjIbawang-dayak-untuk-diabetes- 

HElWmenambah-vitalitas-pria-dan-cara- 

mengkonsumsi-bawang-dayak/) 


Berikut ini 30 jenis DURIAN UNGGUL yang terdapat di Indonesia; 






1. Durian Si MIMANG atau Sememang 


44 Khasiat BAWANG DAYAK 


Durian mimang pernah menyabet juara 2 dikontes durian se-Asia Tenggara. Durian Si Mimang 
mulai dikenal tahun 2003, setelah menjadi salah satu juara dalam Festival Buah Unggul 
Nasional. Durian si mimang atau mimang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ciri khas dan 
keunggulan durian mimang antara lain ; daging buah tebal dengan warna keemasan sedangkan 
bijinya kebanyakan kempes / pipih. Ukuran buah durian mimang tidak terlalu besar, 
diameternya sekitar 15 cm, dengan bentuk lonjong. Daging buahnya manis dan legit serta 
sedikit rasa alkohol, pulen, kadar air sedikit, tekstur daging buah agak berserat. Durian ini 
dapat diperoleh di Desa Ndirun yang akan dibuat sebagai Desa Wisata Agro Ndirun, 
Banjarnegara, Jawa Tengah. 


Inilah $50 Anda - Coba bon 
$50 sekarang 


untuk Diabetes, Menambah 
Vitalitas Pria dan Cara 
Mengkonsumsi Bawang Dayak 
(http://mitalom.com/44-khasiat- 
ba wa ng-d ay a k-u ntu k-d ia betes- 
menambah-vitalitas-pria-dan- 
cara-mengkonsumsi-bawang- 
dayak/) 



(http://mitalom.com/250-jenis- 
Itariaman-obat-lengkap-dengan- 
manfaat-dan-khasiatnya-page-1/) 
250 Jenis TANAMAN OBAT 


iklan Penarikan profit kapan saja serta 
persyaratan yang jelas dan mudah 
fbs.id 

Selengkapnya 


Lengkap dengan Manfaat dan 

Khasiatnya (Page 1) 

(http://mitalom.com/250-jenis- 

tanaman-obat-lengkap-dengan- 

manfaat-dan-khasiatnya- 

page-1/) 



2. Durian MONTHONG 

Keunggulan durian montong antara lain ; genjah / cepat berbuah (4-5 tahun sejak ditanam), 
memiliki adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, dan buahnya lebat. Ciri khas durian 
monthong adalah ukuran buahnya yang besar, bahkan beratnya dapat mencapai 13 kg. Bentuk 
buahnya sedikit lonjong tidak beraturan, daging buahnya manis dan beraroma harum. Durian 
monthong dikenal luas berasal dari Thailand dan dianggap sebagai buah khas Thailand. Namun 
sebenarnya bibit asli durian monthong berasal dari Indonesia yang dikembangkan di Thailand. 
Durian monthong sangat terkenal di Indonesia dan dihargai mahal. Bahkan harga 1 buah durian 
monthong bisa mencapai satu juta rupiah. 

Baca juga Mengendalikan Ulat Gravak Dengan Biii Sirsak 
(http://mitalom.com/mengendalikan-ulat-grayak-dengan-biji-sirsak/) 


3. Durian BAWOR 

Durian bawor dikenal sebagai durian “monthong”nya Banyumas. Sejarah penemuan Durian 
Bawor, tak lepas dari nama Sarno Ahmad Darsono. Sarno adalah seorang guru sekolah dasar di 
Alas Malang, Kemranjen, Banyumas. Sejak lahir Sarno sudah dianugerahi kemampuan naluriah 
menilai durian. Kemudian beliau terobsesi untuk menciptakan durian yang memiliki berbagai 
keunggulan dibandingkan jenis lainnya, karena obsesinya maka lahirlah varietas durian unggul 
yang diberi nama Bawor. Varietas durian Bawor adalah gabungan dari banyak varietas durian 
unggul yang dipadukan dengan okulasi. Keunggulan durian bawor adalah daging buahnya 
berwarna oranye, kulit tipis, daging buah tebal, rasanya manis agak sedikit pahit, bijinya kecil, 
rasa lebih puket dan beralkohol. Berat buah matang rata-rata 6 - 9 kg dan maksimal dapat 
mencapai berat 15 kg. Kelebihan utama durian bawor adalah mampu berbuah sepanjang tahun 
dan dapat dipanen 3 kali setahun. 

4. Durian PETRUK 

Durian petruk berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Daging buah durian petruk rasanya manis 
agak pahit, bentuk buah bulat telur terbalik (ujung buah agak runcing), daging buah tidak 
lembek, tebal dan bijinya kecil. Durian petruk dikenal dengan rasanya yang sangat legit 
dibandingkan dengan jenis durian lain. Durian ini merupakan salah satu varietas durian unggul 
yang banyak digemari, baik oleh petani maupun penikmat durian. Asal nama durian petruk 
berasal dari pemilik alias penemunya yaitu Pak Petruk yang tinggal di Dukuh Randusari, Desa 
Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Durian petruk memiliki kulit yang tipis 
dengan warna hijau kekuningan. Daging buahnya berwarna kuning, berserat halus dan 
aromanya tidak begitu menyengat. 

5. Durian CANDIMULYO 

Durian candimulyo adalah salah satu varietas durian unggul Indonesia yang berasal dari 
Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ukuran buah durian candimulyo 
atau durian candi cukup besar, rasanya manis dan sedikit pahit, daging buah tebal, bijinya 
masih lebih besar dari jenis durian unggul lainnya. Durian candi memang belum sepopuler 
durian monthong atau petruk, tetapi memiliki potensi jika dikembangkan dengan baik. 

Baca juga Metode Top Working Mampu Memperbaiki Kualitas Apokat 
(http://mitalom.com/metode-top-working-mampu-memperbaiki-kualitas-apokat/) 


(http://mitalom.com/panduan- 
lengkap-ternak-ayam-kampung- 
agar-menguntungkan/) 

Panduan Lengkap Ternak AYAM 
KAMPUNG Agar 
Menguntungkan 
(http://mitalom.com/panduan- 
lengkap-ternak-ayam-kampung- 
agar-menguntungkan/) 

H (http://mitalom.com/penyebab- 
daun-cabai-keriting/) 

Penyebab Daun Cabai Keriting 
(http://mitalom.com/penyebab- 
daun-cabai-keriting/) 

(http://mitalom.com/macam- 
macam-jenis-pupuk-npk-dan- 
kegunaannya/) 

Macam-macam Jenis PUPUK 
NPKdan Kegunaannya 
(http://mitalom.com/macam- 
macam-jenis-pupuk-npk-dan- 
kegunaannya/) 




HIDROPONIK 

Cara Membuat Sendiri INSTALASI 
FERTIGASI Sederhana dan Murah (Irigasi 
Sistem Tetes) (http://mitalom.com/cara- 
membuat-sendiri-instalasi-fertigasi- 
sederhana-dan-murah-irigasi-sistem-tetes/) 

Panduan Lengkap Cara Sederhana Menanam 
CABAI HIDROPONIK Sistem Sumbu di 
BOTOL BEKAS Air Mineral 
(http://mitalom.com/panduan-lengkap-cara- 
sederhana-menanam-cabai-hidroponik- 
sistem-sumbu-di-botol-bekas-air-mineral/) 

Tutorial Lengkap Cara Menanam SELADA 
HIDROPONIK Sistem Sumbu Sederhana 
(http://mitalom.com/tutorial-lengkap-cara- 
menanam-selada-hidroponik-sistem-sumbu- 
sederhana/) 

Cara Sederhana Menanam MENTIMUN 
HIDROPONIKSistem Sumbu di Box 
Styrofoam (http://mitalom.com/cara- 
sederhana-menanam-mentimun-hidroponik- 
sistem-sumbu-di-box-styrofoam/) 







6. Durian MATAHARI 

Durian matahari merupakan satu diantara deretan durian unggul nasional dengan rasa manis, 
legit, pulen, daging buah tebal berwarna kuning seperti pancaran sinar matahari oleh karena itu 
disebut durian matahari . Kelebihan durian matahari adalah tanpa biji dengan daging buah 
tebal, rasanya manis, dan beraroma. Varietas durian matahari berasal dari Cimanggu, Bogor, 
Jawa Barat. Bentuk buahnya bulat panjang, kulit buah tipis berwarna hijau kecoklatan dengan 
tebal kulit sekitar 0,5 - 1 cm. Daging buahnya tebal, tidak berair, bertekstur halus, berlemak 
dan memiliki aroma yang cukup tajam. 

7. Durian AJIMAH 

Jenis durian ini berasal dari Ciomas, Bogor - Jawa Barat. Dulu presiden pertama kita yaitu 
almarhum Bung Karno sangat menyukai durian ini, sehingga durian ajimah dikenal juga dengan 
nama durian Bung Karno. Durian ajimah berbentuk bulat, ukuran buahnya tidak terlalu besar 
dengan bobot antara 1,5 - 3 kg. Kulit buahnya tipis berwarna hijau keabu-abuan, duri-durinya 
jarang dan berukuran besar. Daging buah berwarna kuning muda, sangat tebal, agak berserat 
dan kering serta rasanya manis sedikit pahit. Biji durian ajimah kecil dan daging buahnya tetap 
tebal meskipun ukuran buahnya kecil. 

8. Durian Si JAPANG 

Durian Si Japang berasal dari daerah Awang Bangkai, Kecamatan Karang Intan, Banjar - 
Kalimantan Selatan. Buah durian Si Japang bentuknya agak lonjong dengan kulit buah 
berwarna kuning dan berduri jarang. Ukuran durian ini tidak besar, bobotnya sekitar 1,5 - 2,5 
kg. Daging buah tebal berwarna kuning, kering, berserat halus, dan memiliki rasa gurih 
berlemak. Biji buah kecil dan umumnya kempes dan aromanya sangat tajam dengan kandungan 
alkoholnya tinggi. Dinamai durian si japang karena dulunya durian ini sangat disukai oleh 
orang-orang Jepang. 

9. Durian BOKOR 

Jenis durian satu ini berasal dari Sukahaji, Majalengka, Jawa Barat. Durian Bokor memang 
tahan terhadap serangan penyakit busuk akar, namun tidak kuat akan serangan hama 
pengerek. Ciri khas dari Durian Bokor adalah memiliki bentuk bulat panjang berwarna hijau 
sedikit kekuningan dan duri berbentuk kerucut besar dan jarang. Dagingnya memiliki 
ketebalan sedang dan berwarna kuning, serta mempunyai tekstur halus atau tidak berserat. 
Rasa dari buahnya sangat manis dan aromanya harum menyengat. 


Cara Sederhana Menanam TOMAT 
HIDROPONIK Sistem Wick (Sumbu) di 
Rumah (http://mitalom.com/cara- 
sederhana-menanam-tomat-hidroponik- 
sistem-wick-sumbu-di-rumah/) 


ARTIKEL 

Inilah 16 Mitos Menyeramkan Tentang 
BUNGA KANTILyang Syarat Unsur Magis 
dan Ritual (http://mitalom.com/inilah-16- 
mitos-menyeramkan-tentang-bunga-kantil- 
yang-syarat-unsur-magis-dan-ritual/) 

Mengenal 8 Keunggulan Lengkeng KATEKI, 
Daging Buah Tebal, Manis dan Beraoma 
Lembut (http://mitalom.com/mengenal-8- 
keunggulan-lengkeng-kateki-daging-buah- 
tebal-manis-dan-beraoma-lembut/) 

Mengenal 39 Jenis Tanaman yang 
Berpotensi Sebagai Bahan PESTISIDA 
ALAMI (Bio Pestisida) 
(http://mitalom.com/mengenal-39-jenis- 
tanaman-yang-berpotensi-sebagai-bahan- 
pestisida-alami-bio-pestisida/) 

Pengertian SIKLUS FOSFOR (Daur Fosfor 
Sederhana), Proses dan Skema Daur Fosfor 
(http://mitalom.com/pengertian-siklus- 
fosfor-daur-fosfor-sederhana-proses-dan- 
skema-daur-fosfor/) 

Pengertian ASAM HUMAT dan ASAM 
FULVAT serta Manfaatnya Untuk Tanaman 
(http://mitalom.com/pengertian-asam- 
humat-dan-asam-fulvat-serta-manfaatnya- 
untuk-tanaman/) 


10. Durian Si DODOL 

Durian Si Dodol juga berasal dari daerah yang sama dengan durian Si Japang, yakni Karang 
Intan, Kalimantan Selatan. Kelebihan jenis durian ini adalah sifatnya yang tahan terhadap 
serangan fusarium dan penggerek buah. Ukuran buahnya kecil dengan bobot antara 1,5 - 2,5 
kg. Kulit buahnya berwarna hijau kekuningan dengan duri-duri yang rapat, tumpul dan 
berbentuk kerucut. Daging buahnya cukup tebal, berwarna kuning, bertekstur halus, manis, 
berlemak dan agak lembek serta bijinya kecil. 



PROMOTED CONTENT 


by ['p Q I d(http://mgid.com/advertisers? 

utm_source=widget&utm_medium=text&utm_campaign=add&utm_content=149600) 


Baca juga 11 Tanaman Unik Ini Akan Membuat Anda Bengong dan Takjub 
Melihatnya 

(http://mitalom.com/ll-tanaman-unik-ini-akan-membuat-anda-bengong-dan-takjub- 

melihatnya/) 


11. Durian SALOPA 

Durian salopa merupakan varietas durian unggul dari Tasikmalaya. Durian salopa memiliki 
daging buah yang tebal, rasanya manis dan legit. Kualitas rasa dan ketebalan daging buahnya 
tidak jauh berbeda dengan durian monthong, hanya saja ukuran buahnya sedikit lebih kecil. 
Durian salopa diakui memiliki kualitas yang cukup baik, tetapi belum sepopuler jenis-jenis 
durian unggul lainnya. Tasikmalaya merupakan salah satu sentra produksi durian di Jawa 
Barat. Sentra produksi durian di Tasikmalaya tersebar ditiga kecamatan, yaitu Kecamatan 
Salopa, Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Cikatomas. 

Jenis-jenis durian unggul asli Indonesia lainya yang juga memiliki kualitas cukup baik antara 
lain sebagai berikut; 

12. Durian LAMBAU : Berasal dari Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo Jawa Tengah 

13. Durian BUBUR : Berasal dari daerah Brongkol, Semarang, Jawa Tengah 

14. Durian LAY : Berasal dari Kalimantan Tengah 

15. Durian SEMINAH : Berasal desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Jepara - Jawa Tengah 

16. Durian Si KIRIK : Berasal dari desa Singomerto, Banjarnegara - Jawa Tengah 





17. Durian Si HIJAU : Berasal dari daerah Awang Bangkai, Kecamatan Karang Intan, Banjar - 
Kalimantan Selatan 

18. Durian GAPU : Berasal dari Puncu, Kabupaten Kediri - Jawa Timur 

20. Durian KELUD : Berasal dari Puncu, Kabupaten Kediri - Jawa Timur 

21. Durian LIGIT : Berasal dari Kutai 

22. Durian MAWAR : Berasal dari Long, Kutai 

23. Durian RIPTO: Berasal dari Trenggalek - Jawa Timur 

24. Durian SALISUN : Berasal dari Nunukan 

25. Durian TONG MEDAYE : Berasal dari Lombok - NTB 

26. Durian BENTARA : Berasal dari Kerkap - Bengkulu Utara 

27. Durian BIDO WONOSALAM : Berasal dari Jombang - Jawa Timur 

28. Durian PERWIRA : Berasal dari Simapeul, Majalengka - Jawa Barat 

29. Durian SOYA : Berasal dari Ambon - Maluku 

30. Durian SUNAN : Berasal dari Boyolali - Jawa Tengah 

Selain dari 30 jenis durian unggul yang disebutkan diatas, sebenanrnya masih banyak lagi 



(http://Pemilik_mobil_mewah_berlapis_emas_ini_ternyataj 

Pemilik mobil mewah berlapis emas 
ini ternyata orang Indonesia 
(http://Pemilik_mobil_mewah_berlapis 
_emas_ini_ternyata_orang_lndonesia) 

(http://Pemilik_mobil_mewah_berlapis_emas_ini_ter 

nyata_orang_lndonesia) 


durian unggul lainnya yang ada di Indonesia. Tetapi beberapa ras lokal belum diseleksi, ( h tt p:/,Pemiiik_mobiLmewah_beriapi S _emasjnLtemyata_or 
sehingga masih bervariasi dan keunggulannya belum terjamin. Demikian tentang “Jenis-jenis angjndonesia) 




DURIAN UNGGUL Asli Indonesia". Semoga bermanfaat.... 
Salam mitalom !!! 


Get Extra 

tf 20' 


* bca Best of the Best 


Speckal for BCA Credit Card Holder 


menjadi_miliarder_dalam_s 
emalam) 


12 Tips agar Durian 
Berbuah Lebat, Besar 
dan Berkualitas Tinggi 


31 Kegunaan dan 
Manfaat ANTRACOL 
Untuk Mengendalikan... 


10 Cara Ampuh 
Mengatasi Daun C_ 

KERITING dan 3... BB^. _ 

(http://Gadis_berusia_26_tahun_menjadi_miliarder_dalam_ 

Gadis berusia 26 tahun menjadi 
miliarder dalam semalam! 

is_berusia_26_tahun_menja 
iarder_dalam_semalam) 

un_menjadi_miliarder_ 
semalam) 


5 Cara Ampuh Jenis-jenis Pupuk 

MENGUSIR TIKUS Dan Untuk Durian 
SERANGGA... 


16 Tips Agar POHON Pestisida Alami 
KELENGKENG Cepat TEMBAKAU dan 
BERBUAH LEBAT... BAWANG Untuk... 


Tags: | Artikel pertanian (http://rnitalom.conn/tag/artikel-pertanian/) | 

[Artikel Pertanian Terbaru (http://mitalom.com/tag/artikel-pertanian-terbaru/) | 

| Artikel Tentang Durian Unggul (http://mitalom.com/tag/artikel-tentang-durian-unggul/) ] 

| Purja^^^ahaUhttpi^mitaiom!com/tag/duda^e^ahal/)J 

[ Durian Terpopuler di Indonesia (http://mitalom.com/tag/durian-terpopuler-di-indonesia/)~| 

|^uriat^nggun?Tttpi//mitaiomlcom/t^ 

|~Je nis-jenis Durian Unggul (http://mitalom.conn/tag/jenis-jenis-durian-unggu l/) | 

[ Kultivar Durian Asli Indonesia (http://mitalom.com/tag/kultivar-durian-asli-indonesia/) ] 

^/adeta^udat^ngguU?ittp!//mitaiom!com/tag/vadeta^udar^mggui/^ 


Share this: 

Share 75 1 Tweet ( 3 + 


PROMOTED CONTENT 


b > r mqTck htt P ://m 8 id 


.coin/advertisers?utm_source=\vidget&utm_medium=text&utm_campaigii=add&utm_content=105657) 

























(http://G 

Gadis 


ndonesi 


beru 


(http://Gadis 

Gadis berusia 

26 tahun 

menjadi 

miliarder 

dalam 

semalam! 

(http://Gadis_b 

erusia_26_tahu 

n_menjadi_mili 

arder_dalam_se 

malam) 

(http://Gadis_berusia_2 

6_tahun_menjadi_milia 

rder_dalam_semalam) 


(http://Pemilik_mobi|b.®D^utlaJchalPt>i 

Pemilik mobil dengan hal gila 


mewah 

berlapis emas 

ini ternyata 

orang 

Indonesia 

(http://Pemilik_ 

mobil_mewah_ 

berlapis_emas_ 

ini_ternyata_or 

angjndonesia) 


ini 

(http://Gadis_m 

enghasilkan_Rp 

_30jutahari_de 

ngan_hal_gila_i 

ni) 


i_Rp_3 0J uta ha ri_d e 
ngan_hal_gila_ini) 


JOg&P Wfrate r ny at a nste ng_$ hftl dUigBife) 
(http://Dia_me berita ini 
mbocorkan_tek dihapus dari 
nik_rahasia_ora internet! 
ng- (http://Milyard 

orang_kaya_di_ erjndonesiajn 


Singapura) 

(http://Dia_membocork 

an_teknik_rahasia_ora 

ng- 

orang_kaya_di_Singapu 

ra) 


gin_berita_ini_d 

ihapus_dari_int 

ernet) 

(http://Milyarder_indon 

esia_ingin_berita_ini_di 

hapus_dari_internet) 


(http://Kick_Your_Skin_Tags_To_The_Curb_With_A_Pain- 

Free_Solution) 

Kick Your Skin Tags To The Curb With 
A Pain-Free Solution 
(http://Kick_Your_Skin_Tags_To_The_Cu 
rb_With_A_Pain-Free_Solution) 

(http://Kick_Your_Skin_Tags_To_The_Curb_With_A_P 

ain-Free_Solution) 

(http://Kick_Your_Skin_Tags_To_The_Curb_With_A_Pain- 

Free_Solution) 


(http://Pemilik_mobil_ 
mewah_berlapis_emas 
_i n i_ternyata_ora ng_l n 
donesia) 



•ik_keuangan_kecil_yar 


(http://Bitcoin_telah_mJ|^^ 
Bitcoin telah 
membuat saya 
kaya dalam 
satu minggu! 
(http://Bitcoin_ 
telah_membua 


, , suami saya 

t_saya_kaya r da sembuh/ 
lam_satu_ming 
gu) 


(http://smarterlifefi(hJtip^B(tjdldHiiiya 

Hanya 1 pil dan telah_memberi dapa { 
masalah tidur .hasil.Rpll jut me nghasilkan 
a_per_hari) ° - - 


i b u at_saya_kaya_d a I 
am_satu_minggu) 


(http://smarter 

lifefinance.com 

/Hanya_1_pil_d 

an_masalah_tid 

ur_suami_saya_ 

sembuh) 

smarterlifefinance.com 

(http://smarterlifefinan 

ce.com/Hanya_1_pil_da 

n_masalah_tidur_suam 

i_saya_sembuh) 


(http ://B itco i n_tela h_m 
emberi_hasil_Rp11 Jut 
a_per_hari) 


„_ ..._.. 

isalaKWtjiii//diaai5diesadVlacbdDnl3Q/E)ara_Sederhana_'‘Menumbuhkan_Kembali”_Rambut_Cc 

Cara 

Sederhana 
"Menumbuhka 
n Kembali" 

Rambut 


jutaan dollar 
(http://Trik_ke 

ghasilkanjuta Ma l am ln| ) 
an_dollar) 


(http://Trik_keuangan_ 

kecil_yang_dapat_men 

ghasiikanJutaan_dolla 

r) 


(http://dailyhe 

althcIub.co/Car 

a_Sederhana_" 

Menumbuhkan 

_Kembali"_Ram 

but_Cobalah_M 

alamjni) 


dailyhealthdub.co 
(http://dailyhealthclub. 
co/Cara Sederhana "M 


enumbuhkan_Kembali" 

_Rambut_Cobalah_Mal 

am_lni) 



(http://mitalom.com/cara- 

budidaya-ternak- 


Cara Budidaya TERI 
JANGKRIK Lengkap> 
dengan Cara 

Pembibitian dan .... .. .. . /0 . . 

Pemeliharaannya <http://m, talom.com/3-tahap- 

(http://mitalom.comMilf# ara "P er t >an y a kan-bibit- 



jangkrik-lengkap-dengan- budidaya-ternak- 
cara-pembibitian-dan- jangkrik-lengkap- 

pemeliharaannya/) dcngan-cara- 

pembibitian-dan- 

pemeliharaannya/) 


pisang-dengan-teknik-kultur- 
ja ringan/) 


3 Tahap dan 

Perbanyakar 

Dengan Teki 

JARINGAN 

(http://mitalc 

dan-cara-per 

bibit-pisang- 

kultur-jaring 

















1 Comment 


Sort by oidest 


Add a comment... 



Agus Rahmanto ■ Works at Associate Consultans 

PUSAT INFORMASI PEMASARAN BIBIT DAN BUAH DURIAN 

‘BHINEKA B A WO R TEKNIK SARAKAPITA’ 


SARNO AHMAD DARSONO 

( Penemu, Penangkar, Pembibit, Penyedia, Penjual, Pekebun Bibit dan Buah Durian 
Bhineka Bawor) 

Desa Alasmalang RT 05 RW 07, Kec Kemranjen, Kab Banyumas, Jawa Tengah. 
Telepon Sarno Ahmad Darsono : 08156974044 atau 081328933448 atau 
085747047530 PIN BB: 25D0F729 
Facebook: sarnoahmaddarsono@yahoo.co.id 
Blog : http://sarnoahmaddarsono.blogspot.com/ 

Like ■ Reply ■ Sep 29, 2016 9:12am 


Home (http://mitalom.com/) 


Kontak (http://mitalom.com/kontak/) 


Privacy Policy (http://mitalom.com/privacy-policy/) Disclaimer (http://mitalom.com/disclaimer/) 


Terms of Service (http://mitalom.com/terms-of-service/) Tentang (http://mitalom.com/tentang/) 


© 2015 mitalom, Allrights Reserved 




